
PROUDLY PRESENT 

GARAKUSTIK 



STAY TOGETHER FOR THE KIDS 




#Garakustik adalah gelaran Garage sale + akustik band , tapi dimeriahkan juga oleh cover dance , improv comedy 

dan cosplay, bertujuan untuk menggalang dana untuk rumah belajar anak - anak di kawasan tegalrejo semarang, relawan 

IIWC ( Indonesia International Work camp ) dari Indonesia, jepang , dan negara lainnya berkumpul membuat event charity ini 



Acara yang sempat hampir terganjal masalah kampanye partai kuning ( karena relawan memakai baju merah ) ini 
tetap berjalan meriah. Dibuka dengan Cover dance dari JK Vanilla disusul Nakano Kills Me , dilanjutkan gelak tawa yang 
di akibatkan teman - teman Improv comedy, Sacrophonic mengajak pengunjung bernyanyi bersama ,dilanjut perform dari 
Campers Tegalrejo yang makin seru karena banyak pengunjung yang ikut menari bersama. 
Note for Sale melanjutkan kemeriahan #Garakustik dengan 
berkolaborasi bersama relawan asal jerman, 
Jokerizo melanjutkan gegap gempita #Garakustik 
dengan tarian mereka. 



acara makin penuh gelak canda saat MC mengadakan Quiz 
berhadiah Pocari Sweat bubuk asli dari jepang, 
2 orang pengunjung menari dan menyanyi lagu dari JKT48 - heavy rotation 




hehe 2 band terakhir yaitu glasstrick dan teman - teman sekustik menutup 
#Garakustik dengan alunan musik yang bersemangat dan mengajak 
pengunjung bernyanyi bersama. Acara yang hanya 3 jam ini terasa 
menyenangkan karena semua pengisi saling support, 
baik Band, Cover Dance , Improv Comedy , Cosplay maupun stand - stand 
dari IIWC & Earth Hour Semoga acara selanjutnya makin seru,SEMANGAAAAAT ( 




The Band 

v ond v 

Tl\e Obl\er Per Por n\er 



Siapa aja band - band yang perform di #Garakustik kemaren? 
yuk kita bahas satu satu (: 

Pertama ada Nakano Kills Me , 
Band yang beranggotakan Rengga & Stephany 
pada Voc + gitar tapi lebih banyak rengga vocalnya 
dan Stephany yg maen gitar, katanya specialist 
ngover keytalk tapi pas ngover lilin lilin kecil 
dari alm. Chrisye semua pada ikut nyanyi (: 
cek keseharian mereka di @Naki_ME . 

Lalu ada Sacrophonic,yang kemaren perform minus drummernya 
dan pake seragam baru + bawain lagu baru. Band yang 
beranggotakan Monica(Vox),Birrio(Gt), Yoga (Ba)& Wisnu (dr) 
ini udah punya EP lho, cek aja ke Twitter mereka @sacrophonic . 

Selanjutnya ada Note For Sale , band tanpa vocalist ini kemaren 
berkolaborasi sama relawan dari jerman lho, keren yak (: 
bawain Iagu2 yang asik buat sing along,band yg dimotori oleh 
Yoyon(Gt) Sigit (Dr) dan Yoga(Ba) ini memang berkonsep 
tanpa vocalist, coba kunjungi twitter mereka di @noteforsale . 

Band selanjutnya ada Glasstrick , band beranggotakan bimabom , ansidik, cecepbock , wahabyusrizal & dimasirham ini sukses 
bikin pengunjung menikmati detail lirik dilagu mereka, lirik tentang keadaan sosial yang jarang diangkat ke khalayak ramai 
( anjir bahasanya ahaha ) ,salut buat karya berkualitas dan punya pesan moral, cek deh single baru mereka , di profil twitter 
mereka @Glasstrick. 




Dan terakhir yang perform di #Garakustik adalah temen2 dari @Sekustik a.k.a Semarang akustik 
komunitas pecinta musik akustik yang gak kalah jago sama band /solois akustik di luar sana, diawali dari permainan 
fingerstyle guitar, kl kurang akrab apa sih fingerstyle guitar, pasti kenal dong sung ha jung, nah fingerstyle guitartuh kaya gitu (; 
kalo mau nanya detailnya, kumpul aja sama temen - temen @sekustik , mention mereka buat tau kapan mereka kumpul (: . 

Itu tadi band - band asik pengisi #Garakustik , performer lainnya, scroll halaman berikutnya ya (: 



PH erformer - performer lain di #Garakustik nggak kalah keren daripada bandnya. 
ada JK Vanilla , Grup cover dance yang membuka #Garakustik dengan sangat meriah 
dengan seragam mini dress hitam bikin mereka keliatan makin cakep, apalagi dance nya ... beeeeuh sip deh 

kalo mau contact - contact mereka buat event,bolehlah mention mereka di @jkvanilla1 04812 . 

Grup Cover dance selanjutnya ada Jokerizo yang perform dengan kostum unyu - unyu gitu ( hehe) ,gerakan energik 
ditambah musik asik bikin pengunjung makin semangat buat donasi (lho(?)) cek twitter mereka di @jokerizo 



Selanjutnya ada anak cabang dari @StandUplndoSMG 
yaitu IMPROV Comedy , mereka berkomedi dengan 
cara yang lain tapi nggak pake banting - banting sterofoam 
kaya di tv - tv itu, menggelitik tapi asik, nah bingung kan? 
kalo bingung cek aja Twitter mereka di @budidayalokal 
dan undang mereka buat buktiin (: . 





Dan aja juga temen2 Shiroi Zugaikotsu yang ikut meramaikan mengumpulkan 
donasi dengan bercosplay,cosplaynya macem - macem, buat yang suka 
anime , kamen rider atau Bima satria garuda hehe pasti seneng dateng kesini. 
Buat nanya - nanya atau ngajak mereka perform .silakan contact ke @shiroikotsu 




Camper IIWC tegalrejo gak mau kalah dari performer lainnya, mereka juga perform nampilin semacam tahan gitu, 
dan ngajak pengunjung buat ikutan tahan mereka, gokil nggak tuh ? yang pasti seru dan penuh keceriaan dimana 
orang - orang jepang & Indonesia kumpul jadi satu dalam keseruan tahan (: 




Stand Garage Sale 

Stand yang berisi barang - barang sumbangan para volunteer, 
jadi secara tidak langsung, yang beli di garage sale ini 
beli barang buatan luar negeri dengan harga yang amat 
sangat murah, sambil nyumbang pula. 
masih ada yang lebih asik? 



Stand Earth Hour 

Stand dari temen - temen Earth Hour Semarang ini 
dipenuhi botol dan kaleng dari Pocari Sweat, 
terlihat sangat mencolok dengan kehadiran 
boneka panda besar hehe, 
Stand ini mengajak kita untuk peduli 
terhadap lingkungan dengan hashtag 
#welovesemarang 




: -s? 4 H BF 7 "J 




di stand ini temen - temen bisa tanya - tanya soal 
apa sih IIWC itu? atau gimana kalo mau gabung? 
disediakan brosur untuk temen - temen yang mau tahu 
soal IIWC, selain itu, mereka juga membuka stand makanan. 
Jadi buat yang laper ato haus, gak usah khawatir (: 
menu enak buatan relawan dengan harga terjangkau 



Thanks To : 
1 1 WC Semarang 
Gedung Pramuka 
Earth Hour Semarang 
Stand Up Indo Semarang 
MAXCLO Merch 
Shiroi Zugaikotsu 
Moshi Moshing Records 

Ali Photos By : 
@rinaldiemas009 
@oewanfadjar 

Article By : 
@bi_aria 



